WikipediA 

Bahasa Belarus 


Bahasa Belarus (EenapycKaH Moea / Bielaruskaja mova) 

ialah sebuah bahasa Slavik. Dituturkan di Belarus dan 
Polandia Timur. Juga dituturkan oleh orang Belarus yang 
tinggal di negara lain di Eropa, Australia, dan Amerika Utara. 

Saat menulis bahasa ini, orang bisa menggunakan abjad 
Sirilik ataupun Latin. 


Bahasa Belarus 

"Bahasa Belarus" ditulis dalam huruf Sirilik 

Dituturkan 

Belorusia, Polandia dan 14 

di: 

negara lain 

Jumlah 

penutur: 

7-8 juta 

Rumpun 

bahasa: 

Bahasa Indo-Eropa 


Bahasa Balto-Slavik 

Bahasa Slavik 

Bahasa Slavik Timur 

Belarus 

Sistem 

Sirilik, Latin (jarang) 

penulisan: 

Status resmi 

Bahasa 

Belarus; digunakan secara 

resmi: 

resmi pada 12 gmina di 


Provinsi Podlasie, Polandia 

Diatur 

oleh: 

tiada pengaturan resmi 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

be 

ISO 639-2 

bel 

SIL 

tiada info 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Belarus 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Belarus&oldid=14286380" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.17. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 















































